WikipediA 


Bahasa Bislama 


Artikel ini berisi uraian tentang the language. Untuk the food, baca artikel sea cucumber (food). 


Bislama adalah bahasa kreol Melanesia, salah satu dari 
bahasa resmi di Vanuatu. Ia adalah bahasa pertama dari 
kebanyakan "Urban ni-Vanuatu" (untuk yang tinggal di 
Port Vila dan Luganville, dan bahasa kedua yang lain di 
negara tersebut. 

Bislama adalah campuran kata dari bahasa Inggris , 
Prancis, dan berbagai Utara, Tengah, dan bahasa Vanuatu 
Selatan, dengan syntaxnya paling menyerupai bahasa 
Vanuatu. 

Bislama berhubungan dekat dengan Tok Pisin dari Papua 
New Guinea, Pijin dari Kepulauan Solomon, dan Selat 
Kreyol Torres dari utara Australia. 

"Yumi, Yumi, Yumi", lagu kebangsaan Vanuatu, adalah 
dalam Bislama. 

1. A Bislama (htt£://www.ethnologue.com/language/ 

bis) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Bislama". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 



Bislama 

Wilayah 

Vanuatu 

Penutur 

10,000 (2011)151 

bahasa 

200,000 L2 speakers 

Rumpun 

bahasa 

Kreol Inggris 

■ Pacific 


■ Bislama 

Sistem 

Huruf Latin 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Vanuatu 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

bi 

ISO 639-2 

bis 

ISO 639-3 

bis 

Glottolog 

bisll239 (http://glottolog.or 


g/resource/languoid/id/bisll23 


9)P1 

Linguasfer 

52-ABB-ce 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Bislama 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Bislama&oldid=14752916" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 Februari 2019, pukul 07.15. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 














































